WikipediA 

Bahasa Kumyk 


Bahasa Kumyk (KtyMyKt thji, qumuq til) adalah bahasa 
Turkik yang dituturkan oleh sekitra 400,000 orang di 
wilayah Dagestan , Rusia. Penutur bahasa ini adalah suku 
Kumyk . 

Bahasa Kumyk ditulis dalam abjad Arab sebelum tahun 
1928, lalu dalam alfabet Latin antara tahun 1928 sampai 
1938, dan alfabet Sirilik sejak saat itu sampai sekarang. 

Bahasa ini kini telah dipengaruhi oleh bahasa-bahasa 
Kaukasus seperti Bahasa Avar , Chechen, dan Dargwa. 
Juga oleh bahasa Iranik seperti Bahasa Ossetia . 


Catatan kaki 


1. ^ 2010 Russian Census (http://www.gks.ru/free 

doc/new site/population/demo/per-itog/tab6.xls) 

2. ^ Hammarstrdm, Haraid; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Kumyk" . 
Glottolog 4.1 . Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 


Diperoleh dari " https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Kumyk&oldid=14286763 " 



Kumyk 

K'byMyK'b TM/ 1 . Qymyk til 

Dituturkan di 

Rusia 

Wilayah 

Dagestan, Chechnya, Ossetia 


Utara 

Etnis 

Kumyk 

Penutur 

bahasa 

446,000 (2010 census)W 

Rumpun 

bahasa 

Turkik 

■ Turkik Umum 


■ Kipchak 


■ Kypchak-Cuman 


■ Kumyk 

Sistem 

Sirilik 

penulisan 

Status resmi 

Bahasa 

Rusia 

resmi di 

■ Dagestan 


Kode bahasa 

ISO 639-2 

kum 

ISO 639-3 

kum 

Glottolog 

kumyl244 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/kumy 


1244)P] 


Halaman ini terakhir diubah pada 15 Oktober 2018, pukul 14.03. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






































